# 
Cc 
2 


(Un)Complicated 
PERIMENOPAUSE 


Mengurai kerumitan wanita usia perimenopause (usia 40 tahunan) 


dr. Rosa Amanda Salim 
Jubilee Enterprise 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(2 Use) Complicated Porimenoparse 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang HAK CIPTA 


1. 


Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 
49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- 
masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipi- 
dana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(Usa oryplicated 
Sat 3 1 ide 


Mengurai kerumitan wanita 
usia perimenopause (usia 40 tahunan) 


“Dr. “Rosa c Amanda Salim 
Jubilee Enterprise 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


ren 
NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(2 Use) Complicated Porimenoparse 


1 
Dr. Rosa c Amanda Salim 
Jubilee Enterprise 


@2015 Dr. Rosa Amanda Salim dan Jubilee Enterprise 
Desain grafis: exfan e-mail: exfan @ymail.com 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo 


Kelompok Gramedia — Jakarta 
Anggota IKAPI, Jakarta 


170150188 
ISBN. 978-602-02-5746-4 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian 


atau seluruh isi buku ini tanpa 1zgn tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi diluar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ak. Kata Lengantan 
J 


emua wanita akan mencapai usia 40 tahun 

dan seterusnya. Inilah masa-masa dimana 

para wanita akan mengalami perimenopause 
dan tidak ada yang terbebas dari masalah ini. Oleh karena itu, 
penting bagi kami untuk menulis buku yang membahas secara 
khusus tentang perimenopause. 


Buku ini istimewa karena ditulis langsung oleh seorang dokter 
yang piawai dalam dunia medis. Oleh karena itu, saran-saran 
di dalam buku ini, lengkap dengan ilustrasi dan ceritanya, bisa 
Anda jadikan pengetahuan penting untuk masuk ke masa- 
masa perimenopause dengan baik. Tujuannya, agar jika masa 
tersebut telah ada di depan mata, maka Anda bisa menyambut- 
nya dengan baik. 


Akhir kata, semoga buku ini bisa menjadi referensi tepat bagi 
Anda yang akan memasuki usia 40 tahun! 


Yogyakarta, 2015 


Gregorius Agung 
Founder Jubilee Enterprise 


Thinkjubilee.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(2 Use) Complicated Porimenoparse 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Jai 


Kata Pengantar v 
Pendahuluan vii 


Bab 1 
Ketika Muda Menjadi Lampau 1 


Bab 2 
Siklus Luar Biasa yang Lumrah 17 


Bab 3 
Mimpi Buruk di Siang Hari 35 


Bab 4 
Sisi Lain Kamar Tidur 65 


Bab 5 
Keseimbangan dari Kerangka Kuat 95 


Bab 6 
Be Happy! 123 


Tentang Penulis 153 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(2 Use) Complicated Porimenoparse 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ak, Oak 


Mengawali “Perimenopause 


e njadi wanita, itu sebuah anugerah. Hal 

luar biasa yang tidak bisa terelakkan se- 

jak seseorang terlahir dengan jenis ke- 
lamin perempuan. Yang membuat seorang perempuan men- 
jadi istimewa bukan hanya karena ia menjalani kodratnya 
dengan sempurna. Atau melakukan hal-hal baik bermakna 
dalam hidupnya. Melainkan ketika ia menjadi tua, ia men- 
capai kesempurnaan dengan cara yang unik. 


Menjadi tua, itu pasti. Sulit, belum tentu. Tetapi tak ada 
yang mengatakan menjadi wanita berkepala banyak itu mu- 
dah. Bukan konflik yang harus dihadapinya di usia 40an, 
melainkan apa yang sudah dialaminya di tahun-tahun awal 
kehidupannya itu akan menjadi suatu akumulasi. Dengan 
akhir yang menyenangkan atau mengerikan, itu merupa- 
kan pilihan terbuka bagi wanita. 


Di luar sana banyak berita mengerikan tentang menopause. 
Juga tak siap menghadapi perimenopause yang, katanya, 
lebih menakutkan lagi. Banyak berpendapat masa-masa 
menjelang menopause hanya bisa dirasakan, tetapi tidak 
bisa digambarkan. Harus mengalami sendiri, baru bisa tahu 
rasanya seperti apa menjadi wanita berkepala empat. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(2 Use) Complicated Peremenopasse 


Persiapan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. 
Semua orang mengamini hal itu. Bagaimana kalau ber- 
pikir demikian sebelum memasuki usia perimenopause? 
Berapa pun usia kita saat membaca buku ini, jadikan seba- 
gai awalan untuk menghadapi segala “kengerian” perimeno- 
pause itu. Di titik ini lah, saat ini juga, waktunya kita untuk 
mempersiapkan masa perimenopause. Untuk menjadikan 
masa-masa pertengahan baya hidup ini menjadi indah. 


Seandainya masa perimenopause ini terlewati dengan baik, 
suatu saat kita akan bisa melihat ke belakang dan menge- 
nangnya sebagai saat-saat berkesan dan unik. Masalahnya, 
bagaimana untuk mencapai saat itu? 


Mengetahui apa yang akan wanita alami di masa perimeno- 
pause akan menambah wawasan. Membuat wanita bisa 
mengantisipasi apa saja yang akan ia alami. Dengan ke- 
unikan masing-masing pribadi, tak tertutup kemungkinan 
untuk mengatasi gejala perimenopause dengan caranya ma- 


sing-masing. Karena soal yang satu ini memang sensitif. 


Menelaah perimenopause seorang diri bisa jadi menyenang- 
kan. Membuat diri lebih kaya dengan banyak misteri ten- 
tang wanita. Buku ini merangkum beberapa pendapat ahli 
sejak zaman dahulu kala hingga yang terkini. Kontroversi 
tentang perimenopause dalam berbagai aspek pun tak da- 
pat dipungkiri keberadaannya. Namun itu semua tak ada 
salahnya untuk memandang masa perimenopause dengan 
sudut pandang lain. 


Terima kasih kepada dr. Lucky Sutanto, SpOG yang telah 
banyak membantu memahami lebih luas tentang aspek- 
aspek perimenopause. Juga terima kasih untuk dr. Daniel 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 


Suryakanto, SpOG untuk pendapat dan penjelasan yang 
mempermudah segala pemahaman tentang perimenopause 
(yang ternyata rumit juga). Atas bantuan kedua senior ini 
saya ucapkan banyak terima kasih. 


Semoga kerumitan wanita usia perimenopause akan terurai 
lewat buku (Un)Complicated Perimenopause ini. Berharap 
ada sudut pandang baru tentang wanita perimenopause. 
Juga membuat banyak orang termotivasi untuk mengha- 
dapi masa perimenopause dengan lebih ceria. 


dr. Rosa Amanda Salim 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xi 


Bab 


Ketika Muda 
Menjadi Lampau 


“Mirror, mirror on the wall, 
who is the fairest of them all?” 


—-Oueen Ravenna, Snow White— 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(6 C/P3 ») Complicated Porimenoparnse 


alsabila menatap pintu kamar putri sulung- 

nya sejenak, sebelum akhirnya mengetuk 

perlahan. Baru satu jam sejak kepulangan 
mereka sekeluarga dari salah satu ballroom hotel ternama di 
Jakarta Selatan. Putri sulungnya, Azzahra, baru saja meraya- 
kan ulang tahunnya yang ke-17. Ulang tahun Azzahra yang 
jatuh pada bulan Juni ini bertepatan dengan libur kenaikan 
kelasnya. Sebagai hadiah prestasinya yang memuaskan di 
sekolah, Salsabila dan suami memutuskan perayaan sweet 
seventeen anak gadisnya itu secara meriah. 


Perayaan sweet seventeen putri sulungnya itu menambah 
lengkap kebahagiaan hidup berkeluarga Salsabila. Ia merasa 
begitu beruntung ketika 20 tahun lalu seorang pria muda 
berdedikasi, Pradana, menyuntingnya dalam sebuah lamaran 
yang sederhana. Keduanya resmi menjadi suami istri enam 
bulan setelahnya dalam acara pernikahan yang bersahaja. 
Hingga sekarang pun Salsabila masih merasa jadi salah satu 
wanita paling bahagia di dunia ini. Ia memiliki suami teladan 
dan sepasang putra-putri yang membanggakan. 


Jatuh bangun kehidupan rumah tangga dialami oleh Salsa- 
bila dan Pradana. Beberapa perbedaan pendapat tidak bisa 
dihindarkan dari pertengkaran. Debat kecil dan adu emosi 
pun beberapa kali dilakoni keduanya. Tetapi jauh di lubuk 
hatinya, Salsabila tahu ia mencintai Pradana. Begitu juga 
keyakinan Pradana padanya bahwa Salsabila akan menjadi 
satu-satunya wanita hebat yang mendampinginya. Bahtera 
rumah tangga mereka pun beberapa kali terguncang diterpa 
badai perselisihan, namun tetap kokoh dan utuh. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika Muda Menjadi Lampau | 


Tanpa terasa, si sulung Azzahra sudah berusia 17 tahun. Baru 
satu bulan lalu Salsabila menemani putrinya itu menyusuri 
toko demi toko untuk mencari kain untuk gaun sweet 
seventeen-nya. Rasanya baru satu detik lalu ia menemani 
sang putri duduk di depan cermin, menyulap wajah manisnya 
itu menjadi luar biasa cantik memukau. Dan bayangan itu 
lah yang terus-menerus menghantuinya sedari tadi hingga 
sekarang. 


Ketika melihat bayangan putrinya yang terpantul di cermin, 
Salsabila seperti bernostalgia. Wajah putri sulungnya itu 
serupa betul dengan dirinya 25 tahun lalu. Kulit wajahnya 
yang kecokelatan itu kenyal, mulus tanpa jerawat setitik pun. 
Salsabila sempat menyesalkan mengapa Azzahra senang 
sekali bermain basket di sekolahnya sehingga warna kulitnya 
jadi kecokelatan terbakar sinar matahari. Tetapi hidung ba- 
ngir, mata bulat dan lebar, serta bibir sintal penuh milik 
putrinya itu serupa benar dengan dirinya 25 tahun lalu. 


Salsabila yang berdiri di balik punggung putrinya meman- 
dang cermin dengan sorot mata tak tertebak. Perbandingan 
yang dipantulkan oleh cermin itu merasuk ke dalam setiap 
sel kelabu otaknya. Merekam setiap detail perbandingan an- 
tara yang tua dan yang muda. Salsabila menahan diri untuk 
tak menyentuh kulit pipinya yang kini mulai mengendur. Be- 
lum lagi kerut-kerut di sekitar matanya yang semakin hari 
tampak semakin jelas. Sekalipun ia menggunakan berjibun 
produk kecantikan dengan botol-botol cantik yang tertata di 
meja riasnya. Namun usia tak dibohongi. Pantulan di cermin 
rias anak gadisnya ini lah yang berbicara banyak. Dan jujur. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(4 Un) Complicatod Porimenoparnse 


Sesaat Salsabila menatap iri pada leher jenjang Azzahra. 
Kencang, jenjang, dan tanpa lipatan sedikitpun. Sekalipun 
ada kalung berlian yang menggantung di sana, dua lipatan di 
leher yang mulai menggelambir itu tak bisa disembunyikan. 
Semakin dilihat justru semakin terpampang. Salsabila nyaris 
tak bergeming melihat betapa usia telah memakan kekenyal- 
an dan kemulusan kulit yang sedari dulu pantas untuk dipa- 
merkan. 


Waktu berjalan, detik demi detik, hingga tahun demi tahun 
pun berlalu. Tak ada yang mampu mencegah perputaran 
waktu, sekali pun Salsabila yang sempat menjadi kembang 
desa semasa mudanya dulu. Usai wajah Salsabila dan Az- 
zahra dirias, Pradana berdecak kagum melihat keduanya. 
Rasa bangga pada kebeliaan putri sulungnya yang kini akan 
memasuki usia dewasa tak dapat disembunyikan ayah dua 
orang anak ini. Matanya tak berhenti menatap penuh kagum 
pada Azzahra yang tampak malu-malu karena kecantikan- 
nya dipuji berulang kali. Bahkan ketika lengan kokoh Pra- 
dana menggamit lembut Salsabila, ada perasaan asing yang 
menghampiri dadanya. Rasa was-was, mungkin. 


“Nggak terasa ya, Kakak sekarang sudah dewasa,” Pradana 
berbisik di telinga Salsabila dengan suaranya yang berat. 
Salsabila menganggukkan kepalanya. Mengulum senyum 
bangga yang tak bisa lagi disembunyikannya. 


Sekonyong-konyong debar tak dikenal bergetar di dadanya. 
Salsabila mendadak ingin berlari menelusuri masa lampau. 
la ingin kembali ke waktu-waktu di mana dirinya sama sekali 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika Muda Menjadi Lampau | 


tak butuh korset untuk mengencangkan perutnya. Bahkan 
korset hanya menambah diameter pinggangnya saja. Salsa- 
bila ingin kembali ke masa-masa di mana proporsi dada dan 
perutnya mengundang decak kagum banyak orang, termasuk 
perempuan sebayanya ketika itu. Salsabila rindu pada wajah- 
nya yang bahkan tampak lebih cantik tanpa polesan make-up. 
Namun ia tak bisa berlari ke mana pun saat ini. Tempatnya 
ada tepat di sebelah suaminya, di belakang putri sulung dan 
si bungsu bocah bandel. Salsabila hanya bisa terus menapaki 
dataran bersamaan dengan perputaran maju waktu. 


Rasa minder lambat laut menggerogoti dirinya ketika ia 
masuk ke ballroom tempat acara sweet seventeen putrinya 
berlangsung. Suaminya yang masih gagah di usia pertengahan 
abad itu tak pernah melepaskan tangan dari punggung, bahu, 
dan lengannya. Rasa hangatnya masih sama ketika dulu 
pertama kali Pradana mengajaknya berkencan. Hanya saja 
rasa waswas yang menghantui Salsabila membuatnya terus- 
menerus melihat ke arah mana bola mata Pradana tertuju. 
Sekali dua kali Salsabila mendapati Pradana mengerling pada 
putri sulung mereka. Tetapi mata itu lebih banyak tertuju 
padanya dengan pancaran kelembutan dan kasih sayang luar 
biasa. 


Melihat betapa putrinya menjadi ratu sehari malam itu, mau 
tak mau dada Salsabila membuncah karena bangga. Sesaat 
ia dapat melupakan bayangan yang terpantul di cermin rias 
putrinya. Menghalau dengung yang berdentum-dentum di 
kepalanya tentang perbandingan dirinya dan sang putri. Rasa 
ingin bernostalgia dengan masa mudanya pun sejenak sirna. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(6 C/P ) Complicatod Porimenoparnse 


Namun ketika memandang pintu kamar putrinya, Salsabila 
mendadak takut untuk masuk. Khawatir cermin yang sama 
akan mengatakan segala sesuatu lebih banyak di malam hari. 
Dan lebih jujur. 


Sebagai sekretaris di salah satu perusahaan konsultan in- 
ternasional, Salsabila punya logika yang masuk akal. la tahu 
persis bahwa semua yang dirasakannya sejak tadi sore cuma 
perasaannya semata. la membutakan diri dari kenyataan 
dengan perasaan iri dan nostalgia yang berkecamuk dalam 
dadanya. Namun tetap saja, akal sehatnya kali ini terkalahkan 
oleh berbagai irisan di hatinya karena perbandingan. Ke- 
nyataan usia telah mengikis kecantikannya pun membuat 
Salsabila jadi pribadi yang berbeda. Yang asing, bahkan bagi 
Salsabila sendiri. 


Tangan kanannya kaku di muka pintu kamar Azzahra. Malam 
itu Salsabila mengurungkan niatnya untuk masuk kembali ke 
kamar tidur anaknya. Padahal biasanya ia rajin mengucapkan 
selamat tidur pada kedua buah hatinya. Namun untuk malam 
ini saja, Salsabila urung. Ia kembali berjalan ke kamarnya 
yang terletak di ujung lorong lantai dua rumah itu. Semakin 
dekat ke pintu kamarnya, Salsabila semakin ingin memutar 
waktu ke masa lalu. Ketika ia masih menjadi kembang desa 
dan pujaan hati setiap pria yang melihatnya. Namun itu sudah 
berlalu lebih dari 25 tahun lalu. Ya, sudah berlalu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


x LS 
& 23299. Ji P-) 
TK Ketika Muda Menjadi Lampau ) Pa 
U - 
l BD 


d 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tua Itu Pasti 


Menjadi tua bukan suatu pilihan. Detik demi detik kita 
lalui dengan berbagai macam cara. Tetapi waktu yang sudah 
berlalu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Mau tidak mau, kita pasti 
akan bertambah usia. Batang lilin yang ditiup setiap tahunnya pun 
bertambah. Mulai dari satu hingga kembali satu lagi karena malu 
mengakui usia sendiri yang bertambah tiap tahunnya. Yang jelas, 
bertambah tua itu pasti. 


Kita tidak bisa memilih sendiri jenis kelamin kita. Sekalipun 
menjadi wanita bukan pilihan, itu bisa jadi anugerah pilihan. 
Hanya jika kita mensyukurinya. Bahkan untuk bersyukur menjadi 
seorang wanita pun sulit. Karena apa yang harus dilalui untuk 
menjadi wanita seutuhnya bukan hal yang mudah. 


Ketika anak lelaki terlihat lebih macho dengan suara serak-serak 
basah akibat beranjak dewasa, untuk menjadi dewasa seorang anak 
perempuan pun mengalami menstruasi. Polemik menstruasi 
pun tak bisa dihindari. Mulai dari yang paling sepele mencari 
pembalut yang nyaman hingga yang serius seperti keluhan nyeri 
saat haid hari pertama alias dysmenorrhea. Belum lagi penyakit- 
penyakit, aktivitas, dan kehidupan sosial yang ikut jadi korban 
lagi sedang mengalami pre-menstrual syndrome alias PMS. Haid 
merupakan satu hal yang khas dari seorang wanita. Setelah beranjak 
dewasa, kehamilan pun dilakoni. Menjadi ibu sudah merupakan 
kodrat wanita, katanya. Tetapi perjalanan hidup seorang wanita 
tidak berhenti hanya karena ia memenuhi kodratnya. Wanita pun 
tak bisa terhindar dari menjadi tua. 


Wanita pun menghadapi persoalan baru. Bukan cuma penyakit 
degeneratif yang pasti dihadapi oleh semua orang. Tetapi juga soal 
menopause. Dengan satu keyakinan tambahan, bahwa setiap 
wanita pasti mengalami menopause. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika Muda Menjadi Lampau V 


Kata menopause sering kali menjadi momok bagi wanita seiring( 
bertambahnya usia. Ada banyak kabar angin tentang menopause 
yang salah kaprah. Sebelum terjerumus dalam kebingungan lebih 
lanjut, lebih baik dipahami terlebih dahulu apa itu menopause. 
Ketika seorang wanita tidak mengalami periode 
menstruasi selama setahun penuh, itu disebut seba- 
gai menopause. Kriteria disebut menopause di sini jelas. Satu 
tahun penuh terbebas dari periode menstruasi. 


Final Menstrual Period 
(FMP) 


Terminology. 


cycle length Aan andan 
(27 days interval of 

different from amenorrhea 
normal) (260 days) 


Endocrine. 


Gambar 1. Tabel Waktu Perimenopause Williams Gynecology, 2008) 


Ada beberapa istilah yang sering disebutkan terkait dengan meno- 
pause. Salah satunya adalah perimenopause. Kata yang terdiri dari 
peri dan “menopause ini bisa berarti periode di sekitar meno- 
pause. Namun dalam bahasa kedokteran perimenopause juga di- 
sebut sebagai climacteric. Dalam hal ini climacteric atau peri- 
menopause merupakan masa akhir dari fase kesu- 
buran wanita. 


Sekarang ini lazim digunakan menopausal transition. Periode ini 
menyatakan masa di antara akhir fase reproduktif dan menopause. 
Kurang lebih 4-7 tahun sebelum periode menstruasi terakhir 
seorang wanita. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Setelah tahu beberapa istilah yang digunakan terkait dengan me- 
nopause, maka kita akan lebih mudah memahami jika ditambah 
dengan pemahaman usia-usia terkait periode tersebut. Rata-rata 
wanita mengalami periode menstruasi terakhir pada usia 51,5 ta- 
hun. Sedangkan perimenopause dialami antara usia 45— 
55 tahun. Namun ketentuan usia di sini bukan harga mati un- 
tuk setiap wanita. Beda wanita, beda juga pengalamannya. Apalagi 
terkait dengan periode menstruasi terakhir. Tidak bisa disamakan 
pada setiap insan wanita. 


Sudah memasuki usia kepala empat? Tak perlu khawatir. Bersyu- 
kurlah, bisa ada di usia matang seperti saat ini. Ada banyak jiwa- 
jiwa yang kurang beruntung hingga tak mencapai usia 40. Tetapi 
untuk yang belum memasuki usia 40, tak perlu takut juga. Karena 
akan ada banyak tip untuk mengatasi masa-masa sulit yang sebe- 
narnya tidak rumit itu. Tetap optimis! 


Hormon pun Bergolak 


Hormon bukan hal kasat mata yang bisa kita lihat dengan mata 
kepala beredar dalam tubuh kita. Tetapi keberadaan dan kerja- 
nya dapat kita rasakan. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
Opun, artinya yang menggerakkan. Istilah ini memang sesuai de- 
ngan fungsi hormon dalam tubuh kita. 


Secara alami hormon dihasilkan oleh tubuh, sesuai kebutuhan, dan 
sesuai permintaan organ tertentu. Hormon dihasilkan oleh organ 
tubuh tertentu. Masing-masing organ tubuh memiliki hormon 
yang mereka hasilkan sendiri. Kemudian hormon ini dibawa 
melalui peredaran darah menuju tempat mereka dapat berfungsi 
maksimal. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika Muda Menjadi Lampau 


Hormon membawa pesan kimia. Sebagai penghantar pe-/ | 
san kimia ini, hormon menghubungkan berbagai organ dan ja- 
ringan. Tugasnya ini pula yang kemudian menjadi regulator dalam 
berbagai aktivitas organ. 


Datang bulan atau kedatangan tamu bulanan sering dipakai untuk 
menggantikan istilah menstruasi. Kata bulan dan bulanan yang di- 
pakai itu menggambarkan bahwa menstruasi memang sewajarnya 
terjadi setiap bulan. Walaupun karena berbagai faktor dan fluk- 
tuasi hormon yang ada wanita mempunyai siklus haidnya sendiri- 
sendiri. 


Normalnya menstruasi terjadi selang 28 # 7 hari. Yang bisa kita lihat 
secara kasat mata adanya perdarahan yang berasal dari kemaluan. 
Namun tanpa disadari setiap harinya pengaturan hormon-hormon 


dalam tubuh terus bekerja. Terus-menerus dan berulang. 


Terjadinya pembuahan hingga pembentukan janin di dalam rahim 
karena adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Berbeda 
dengan sel sperma yang diproduksi seiring dengan bertambahnya 
usia, sel telur wanita sudah ada sejak lahir. Sejak usia janin 12 
minggu bakal sel telur nantinya sudah ada. Jadi, sel telur wanita 
tidak diproduksi ketika ia menginjak masa pubertas. Melainkan 
dimatangkan pada waktunya, setiap kali periode menstruasi. 


Setiap manusia punya hipotalamus sebagai pusat pengaturan 
fungsional hormon. Hipotalamus memproduksi hormon gonado- 
tropin. Adanya hormon gonadotropin ini menstimulasi hormon 
lainnya, yaitu hormon luteinizing (LH) dan follicle-stimulating hor- 
mon (FSH). Keberadaan dua hormon ini, yaitu LH dan FSH, 
akan merangsang ovarium untuk membentuk hormon estrogen 


dan progesterone. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pada sekali periode menstruasi, lamanya 4-7 hari. Siklus ini dimu- 
lai dari hari pertama sampai hari kelima menstruasi. Pada fase ini 
disebut early follicular, di mana kadar hormon estrogen dan pro- 
gesteron rendah. Endometrium atau dinding rahim pun luruh, 


bersamaan dengan darah menstruasi yang keluar. 


Setelahnya adalah hari ke-6 sampai ke-14, yaitu fase follicular. Pada 
fase ini kadar hormon estrogen meningkat. Pematangan sel telur 
pun semakin jadi. Hingga akhirnya menjadi benar-benar matang 
pada hari ke-15. Pada hari ke-15 ini lah puncak masa subur, atau 
yang disebut ovulasi. 


Pada saat terjadi ovulasi, kadar LH mencapai puncaknya. Kadar 
hormon progesterone mulai naik, sedangkan estrogen sebaliknya. 
Endometrium pun menebal, dipersiapkan seandainya terjadi ke- 
hamilan. Tetapi bila pada saat ovulasi tidak terjadi pembuahan, 
maka dinding endometrium nantinya akan meluruh. Setelah fase 
ovulasi, masuk fase berikutnya yaitu fase luteal. 


Pada fase luteal kadar hormon yang tinggi adalah progesterone. 
Umumnya fase luteal berlangsung konstan selama 14 hari. Hingga 
akhirnya hormon progesterone semakin menurun dan rendah. 
Setelah hormon progesterone turun, maka akan terjadi peluruhan 


positif dan negatif dan hormon estrogen dan progesterone mem- 


buat terjadinya siklus menstruasi ini terus berlangsung. 


Selain pengaturan siklus menstruasi, ada banyak hal lain yang 
diatur oleh hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini 
dikenal sebagai hormon seks pada wanita. Hal ini terkait fungsinya 
pada masa pubertas. 


Pada usia anak, kadang tubuh seorang anak perempuan kurus ke- 
ring, tanpa menunjukkan lekuk-lekuk tubuh wanita. Menginjak 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


